WikipediA 

Bahasa Parthia 


Bahasa Parthia, juga disebut Arsacid Pahlavi, adalah 
bahasa Iran baratlaut kuno yang telah punah. Bahasa ini 
digunakan di Parthia, daerah Iran besar timur laut, 
termasuk bagian signifikan dari Khorasan besar. Bahasa 
Parthia merupakan bahasa Arsacid Parthia (248 SM-224). 

Bahasa ini punah akibat dimarginalis oleh Persia Tengah 
dari abad ke-3. 

Referensi 

■ Lecoq, Pierre (1983). "Aparna". Encyclopedia 
Iranica. 1. Cosa Mesa: Mazda Pub. 

■ Hugh Chisholm, ed. (1911). "Parthia". 

Encyclopaedia Britannica. 20. London: 

Cambridge University Press, hlm. 871. 

■ Boyce, Mary (1979). "Review: R. Ghirshman's 
L'lran et la Migration des Indo-Aryens et des 
Iraniens". 99 (1): 119-120. Teks "Journal of the American Oriental Society" akan diabaikan 
(bantuan) 



Bahasa Parthia 

Wilayah 

Iran kuno 

Punah 

dimarginalis oleh Persia Tengah 
dari abad ke-3 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

- Indo-lran 


- Iran 


■ Barat 


■ Barat Laut 


■ Bahasa Parthia 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

xpr 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Parthia&oldid=17199064" 


Halaman ini terakhir diubah pada 19 Juli 2020, pukul 12.19. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 


























